PERAN WEBTOON DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA 
GENERASI MUDA ZAMAN NOW 


Umniatul Fadhilah 
NIM: 20188201089 
umniatulfadhilah48 @ gmail.com 


Fakultas Pedagogi dan Psikologi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Universitas PGRI Wiranegara 
Jl. Ki Hajar Dewantara 27-29 Pasuruan, Indonesia 


Abstrak 


Penelitian ini menyelidiki peran webtoon dalam meningkatkan minat baca generasi 
muda zaman sekarang. Melalui metode analisis konten, penelitian ini mengidentifikasi 
beberapa faktor yang mempengaruhi minat baca generasi muda terhadap webtoon. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengalaman membaca yang interaktif dan menyenangkan, 
variasi genre dan tema yang menarik, aksesibilitas dan keterhubungan dengan teknologi, serta 
adanya komunitas online yang terkait dengan webtoon, semua berkontribusi dalam 
memperkuat minat baca generasi muda. Webtoon dapat menciptakan pengalaman membaca 
yang lebih menarik dan interaktif, memenuhi preferensi pembaca dengan berbagai genre dan 
tema, memberikan aksesibilitas yang mudah melalui perangkat digital, serta memanfaatkan 
keterhubungan dengan teknologi dan komunitas online. Dalam konteks pendidikan, webtoon 
juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang inovatif dan efektif. Penelitian ini 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran webtoon dalam meningkatkan minat 
baca generasi muda, namun demikian, penelitian lanjutan dengan metode yang lebih 
komprehensif diperlukan untuk mendapatkan perspektif langsung dari generasi muda. 


Kata Kunci: webtoon, minat baca, generasi muda, teknologi, literasi 


Pendahuluan 


Di era digital yang semakin maju seperti saat ini, generasi muda telah mengalami 
pergeseran dalam cara mereka mengakses dan mengkonsumsi konten. Perubahan teknologi dan 
tren baru telah membawa perubahan signifikan dalam preferensi mereka, termasuk dalam hal 
minat membaca. Namun, di tengah perkembangan teknologi yang pesat ini, ada fenomena 
menarik yang terjadi: semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam membaca webtoon. 


Webtoon adalah bentuk komik digital yang khusus dibuat dan didistribusikan melalui 
Platform online. Mereka menawarkan pengalaman membaca yang unik dengan menggunakan 
format scrolling vertikal, gambar berwarna yang menarik, dan sering kali disertai dengan efek 
suara dan animasi. Keunikan ini telah menarik minat generasi muda, dan webtoon menjadi 
salah satu jenis konten populer di kalangan mereka. 


1| Page 


Peran webtoon dalam meningkatkan minat baca generasi muda zaman now tidak dapat 
diabaikan. Pertama, webtoon menawarkan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan untuk 
membaca. Dengan penggunaan efek suara, animasi, dan tata letak yang menarik, webtoon 
mampu menghadirkan cerita yang lebih hidup dan membuat pembaca terlibat secara 
emosional. Hal ini memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan membaca 
buku tradisional, yang mungkin terasa lebih kaku dan statis bagi sebagian orang. 


Selain itu, webtoon juga menawarkan berbagai genre dan tema yang beragam. Dari genre 
roman, fantasi, aksi, komedi hingga drama kehidupan sehari-hari, webtoon memiliki berbagai 
pilihan yang bisa disesuaikan dengan minat pembaca. Kemampuan untuk memilih dan 
menyesuaikan preferensi ini memungkinkan generasi muda untuk menemukan cerita yang 
mereka sukai dan mengeksplorasi dunia baru yang menarik. 


Webtoon juga dapat meningkatkan minat baca generasi muda melalui aksesibilitasnya. 
Dengan menggunakan platform online, webtoon dapat diakses dengan mudah hanya melalui 
perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Ini memberikan kemudahan bagi generasi 
muda untuk membaca kapan saja dan di mana saja, tanpa harus membawa buku fisik. Selain 
itu, format scrolling vertikal webtoon juga sesuai dengan kebiasaan konsumsi konten generasi 
muda yang cenderung cepat dan singkat. 


Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi lebih jauh tentang peran webtoon dalam 
meningkatkan minat baca generasi muda zaman now. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana 
webtoon mengubah cara mereka membaca, bagaimana variasi genre dan tema yang ditawarkan 
dapat menarik minat mereka, serta dampak aksesibilitas webtoon terhadap kebiasaan membaca 
mereka. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik 
tentang fenomena webtoon dan bagaimana hal ini mempengaruhi minat baca generasi muda 
pada zaman sekarang. 


Penelitian yang berhubungan dengan peran Webtoon dalam meningkatkan minat baca 
sudah beerapa kali ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah penelitian oleh: 


Hidayati (2011) dalam skripsinya yang meneliti kesalahan berbahasa dengan judul 
“Kesalahan Berbahasa dalam Tataran Morfologi pada Novel Pethite Nyai Blorong Karya 
Peni”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsi bentuk kesalahan berbahasa bidang 
morfologi yang terdapat dalam novel Pethite Nyai Blorong. 


Nurlaela (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang 
Morfologi pada Karangan Narasi Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Tallo”. Penelitian 
ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa bidang morfologi pada 
karangan narasi siswa, khususnya prefiks, konfiks, sufiks, dan infiks. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Tallo. Penelitian ini menganalisis sejumlah 18 
cerpen siswa-siswi kelas XI SMK Muhammadiyah 4. 


Pratiwi, Auzar, dan Sinaga (2022) dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Kesalahan 
Berbahasa Tataran Morfologi dalam Majalah Bahana Mahasiswa”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa tataran morfologi dalam majalah Bahana 


2|Page 


Mahasiswa dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah 
majalah Bahana Mahasiswa dibatasi hanya fokus pada 5 edisi. 


Ardian, Ghufron, dan Sawitri (2020) dalam Jurnal Artikel yang berjudul “Kesalahan 
Berbahasa Tataran Morfologi dalam Penulisan Takrir Media Sosial Gubernur Di Indonesia”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang kesalahan berbahasa 
gubernur di Indonesia dalam bidang morfologi. 


Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut 
memiliki persamaan, yakni sama-sama mengkaji analisis kesalahan berbahasa dalam tataran 
morfologi. Adapun perbedaannya, yaitu dilihat berdasarkan sumber data penelitiannya. 
Sumber data penelitian-penelitian di atas berupa narasi, novel, cerpen, majalah, dan takrir 
media sosial. Akan tetapi, penelitian kali ini berbeda, yakni mengambil sumber data dari 
Webtoon. 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran webtoon dalam meningkatkan minat 
baca generasi muda zaman sekarang. Penelitian ini juga betujuan untuk mengidentifikasi 
pengalaman . 


Metode Penelitian 


Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan metode analisis konten untuk menyelidiki 
peran webtoon dalam meningkatkan minat baca generasi muda zaman sekarang. Metode ini 
tidak melibatkan wawancara atau survei langsung dengan individu, tetapi berfokus pada 
analisis terhadap konten webtoon yang tersedia secara publik. 


Langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 


1. Pemilihan Sampel Webtoon: Saya akan memilih sejumlah sampel webtoon yang 
mewakili berbagai genre, tema, dan popularitas. Sampel ini dapat ditemukan di platform 
webtoon yang populer seperti LINE Webtoon. Sampel webtoon ini akan mewakili 
keragaman yang ada dalam konten webtoon yang dapat menarik minat generasi muda. 

2. Pengumpulan Data: Saya akan melakukan pengumpulan data dengan mengakses dan 
membaca setiap sampel webtoon yang telah dipilih. Selama proses ini, saya akan 
mencatat elemen-elemen kunci yang relevan dengan peran webtoon dalam meningkatkan 
minat baca generasi muda. Misalnya, saya akan mencatat penggunaan efek suara, 
animasi, tata letak, dan pengaruhnya terhadap pengalaman membaca. 

3. Analisis Konten: Setelah data terkumpul, saya akan menganalisis konten webtoon dengan 
berfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan peran webtoon dalam meningkatkan 
minat baca generasi muda. Saya akan mengidentifikasi pola, tren, dan karakteristik 
khusus yang muncul dalam sampel webtoon yang dapat mempengaruhi minat baca 
generasi muda. 

4. Interpretasi Hasil: Berdasarkan analisis konten yang dilakukan, saya akan 
menginterpretasikan hasil dan menyimpulkan peran webtoon dalam meningkatkan minat 
baca generasi muda. Saya akan menghubungkan temuan saya dengan pendahuluan yang 


3| Page 


telah disampaikan sebelumnya dan memberikan wawasan tentang bagaimana webtoon 
memengaruhi preferensi membaca generasi muda saat ini. 


Metode analisis konten ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang peran 
webtoon dalam meningkatkan minat baca generasi muda, tanpa memerlukan wawancara 
langsung atau survei. Dengan fokus pada elemen-elemen konten yang relevan, penelitian ini 
dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana webtoon menciptakan 
pengalaman membaca yang menarik dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi minat baca 
generasi muda. 


Hasil dan Pembahasan 


Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode analisis konten untuk menyelidiki peran 
webtoon dalam meningkatkan minat baca generasi muda zaman sekarang. Berdasarkan 
pengumpulan data dan analisis yang saya lakukan terhadap sampel webtoon, saya dapat 
mengembangkan beberapa hasil dan pembahasan yang lebih detail. 


1. Pengalaman Membaca yang Interaktif dan Menyenangkan 
Webtoon memberikan pengalaman membaca yang lebih interaktif dan 
menyenangkan dibandingkan dengan buku cetak. Melalui penggunaan efek suara, 
animasi, dan tata letak yang dinamis, webtoon dapat membangkitkan emosi dan 
menghadirkan cerita secara visual yang lebih hidup. 


Ó @ m.webtoons.com/id/ © O 
LINE WEBTOON a lanaiHatan Gewe populer Kanvas PEMENANG SENI mooo GED “- 
& 2027 


A8 A A æ 2 


A Gi Pa s: Brave A 
Brave Citizen | Citizen | 


Kejahatan harus ditindak!! 


i ' Ju D 
Gambar2: Beranda Line Webtoon dalam tampilan website 


PC/Laptop 


Favoritku » 


^ n @ s @ © 4 


Gambar1: Beranda Line Webtoon 
dalam tampilan smartphone 


4| Page 


Gambar di samping adalah salah satu contoh 
KODE RAHASIA webtoon berjudul “10PM” yang menggunakan efek 
suara. Webtoon 10 PM merupakan komik bergenre 
horor buatan karya anak bangsa Indonesia yang 
cukup populer dan banyak digemari. 

Webtoon 10 PM seringkali menambah-kan 
efek-efek seperti suara-suara latar, musik, maupun 
animasi/gambar bergerak guna menambah sensasi 
horor dalam komik tersebut. Inilah salah satu hal 
yang berhasil menarik minat baca masyarakat 
khususnya para generasi zaman now dan membuat 
komik ini begitu populer di Indonesia. 

Gambar di samping adalah salah satu contoh 
yang menggunakan efek suara dan animasi. Suara 
yang dihasilkan adalah suara tawa yang menggema 
dari si hantu dengan tambahan efek gerak-gerak 
pada teks tawanya. Dengan tambahan efek suara 
beserta animasi tersebut, berhasil membuat suasana 
dalam komik menjadi lebih hidup dan menakutkan. 


Gambar3: Webtoon 10 PM 
episode 2 kode rahasia 


:= KODE RAHASIA := KODE RAHASIA 


YAITU UNTUK MENJAMIN BAHWA 
YANG MEREKA HADAPI BENAR- 
BENAR MANUSIA... 


dab 9 Mim 


Gambar4: Webtoon 10 PM episode 2 kode rahasia 

Gambar di atas adalah contoh yang menggunakan efek animasi. Pada gambar 
tersebut terdapat animasi berupa teks pesan terakhir dari cerita tesebut yang kemudian 
tiba-tiba muncul kepala hantu. Jadi, pada saat para pembaca men-scroll atau menggulir 
ke bawah tepat saat sampai ke teks tersebut, para pembaca akan dikejutkan dengan efek 
animasi yang tiba-tiba muncul gambar hantu. 


5|Page 


Berikut saya tampilkan hasil screenshot dari komentar-komentaar para pembaca 
webtoon 10 PM. 


x @ Komentar : LINE ... Q <€ : — Komentar 1.959 — 


m.webtoons.com 


— Komentar 1.959 z= Radio... 
padahal udah tau bakal ada jumpscarenya 
tapi masih aja kaget © © 
v Populer 
Kinya Aanshy ++ 


Jumpscarenya ngga banget sih@ & pengen senam jantung Mulu dah:") 
resign aja ni jantung & N f 


6v 


LAMPU TAMANN 
zulfa shulhia @hantu perawan maksud dia itu jantung nya 
terakhir baca yg rumah kentang eh skrng dia bukan jantung si hantu,santai ae cuk gk 
resmi @ D usah ngegas juga 
In10 Y 
Chande-chan HealMe7732 


Ah si Thor, saya mau baca tulisannya malah ardivan bgsd - - 
jadi keganti ama muka setan. Kan saya jadi kudu , 
ngescroll ulang.. 


lo 
Lapork 
purwaningsih 


sumpah baca komik tapi hape dimiringin trus 
Komentar ini telah dihapus cpet2 scroll 


E N 


between boundaries 


Gambar5: Hasil screenshot beberapa komentar pembaca pada webtoon 10 PM episode 2 


Dapat kita lihat dari komentar-komentar tersebut, bahwa para pembaca merasa 
terkejut maupun ketakutan saat membaca webtoon ini. Karena efek-efek yang diberikan 
dalam komik tersebut, semakin membuat para pembaca hanyut dalam suasana yang 
menegangkan dan menakutkan. Tidak sedikit para pembaca yang seringkali merasa 
kaget, berdebar, tegang, maupun takut setiap kali membaca webtoon 10 PM. Dari sini 
dapat dibuktikan bahwa efek-efek tersebut benar-benar berhasil membuat sensasi dan 
suasana yang digambarkan dalam webtoon tersebut menjadi lebih hidup. 

Keunikan-keunikan inilah yang menarik perhatian generasi muda yang terbiasa 
dengan teknologi dan memberikan mereka pengalaman yang lebih menarik dalam 
membaca. Hal ini dapat berdampak positif terhadap minat baca mereka karena 
membaca tidak lagi dianggap sebagai kegiatan yang monoton, melainkan sebagai 
pengalaman yang seru dan mengasyikkan. 


6|Page 


2. Variasi Genre dan Tema yang Menarik 
Webtoon menawarkan berbagai macam genre dan tema yang dapat memenuhi 
preferensi beragam generasi muda. Dengan adanya webtoon romantis, fantasi, aksi, 
horor, dan banyak lagi, generasi muda dapat menemukan cerita yang sesuai dengan 


minat dan keinginan mereka. 
Papa 1 DRAMA, FANTASI, KOME x 


€ > C |â aman | https//wwwwebtoons.com . Gx 


FANTASI 


FANTASI 


Eleceed 


Ocean's Promise Nano Mashin Ticket Hero 
dhang Bulan RYU i ZHENA / Jeho Son 


Return of the 
GGBG / Great H ary Rani 


A 


Tower of God DARK MOON: THE GOOD/BAD The Perfect Hybrid 
BLOOD ALTAR FORTUNE Clover / ZAINO 
HYBE AN Ariel Duyung 


Omniscient Reader 
UMI / Sleepy-C 


v7 
=: EN 


Gambar6: Berbagai jenis genre yang tersedia dalam Line Webtoon 


Daddy Goes to, 
School A 
KIM JAE HAN 


Ketersediaan genre dan tema yang beragam ini memungkinkan para pembaca 
untuk mengeksplorasi berbagai jenis cerita dan memperluas cakupan minat baca 
mereka. Hal ini penting karena minat yang kuat terhadap topik atau genre tertentu dapat 
menjadi pendorong untuk terus membaca dan mengeksplorasi lebih banyak konten. 


3. Aksesibilitas dan Keterhubungan dengan Teknologi 

Webtoon memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas. Dapat diakses melalui 
perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, webtoon memungkinkan generasi 
muda untuk membaca kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa buku fisik. 
Keberadaan platform webtoon yang populer dan mudah diakses seperti LINE Webtoon 
juga memudahkan generasi muda untuk menemukan dan mengakses konten yang 
mereka sukai. Dengan terhubungnya webtoon dengan teknologi, generasi muda merasa 
lebih terlibat dalam pengalaman membaca dan merasa lebih nyaman menggunakan 
perangkat digital untuk membaca. 


Dalam konteks pendidikan, penggunaan webtoon sebagai alat pembelajaran dapat 
membawa manfaat yang signifikan. Melalui penggabungan elemen-elemen menarik dari 
webtoon, seperti visual yang kuat, narasi yang kuat, dan tampilan yang interaktif, webtoon 
dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Webtoon dapat 
diadaptasi untuk mengajar berbagai subjek seperti sejarah, ilmu pengetahuan, dan moralitas 
dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah diakses oleh generasi muda. Dalam hal ini, 
webtoon dapat berfungsi sebagai sumber pendidikan yang inovatif dan berpotensi untuk 
meningkatkan minat baca dan pemahaman generasi muda terhadap berbagai topik. 


7| Page 


Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berguna tentang peran webtoon 
dalam meningkatkan minat baca generasi muda, terdapat beberapa batasan yang perlu 
diperhatikan. Metode analisis konten yang digunakan hanya melibatkan pengamatan terhadap 
konten webtoon yang dipilih, sehingga mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak terungkap 
dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat melibatkan survei atau 
wawancara untuk memperoleh perspektif langsung dari generasi muda tentang pengalaman 
membaca webtoon dan bagaimana hal itu memengaruhi minat baca mereka secara keseluruhan. 


Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 
peran webtoon dalam meningkatkan minat baca generasi muda zaman sekarang. Pengalaman 
membaca yang interaktif dan menyenangkan, variasi genre dan tema yang menarik, 
aksesibilitas dan keterhubungan dengan teknologi, semuanya berkontribusi dalam memperkuat 
minat baca generasi muda. Melalui pendekatan yang tepat, webtoon dapat digunakan sebagai 
alat pendidikan yang efektif untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman generasi muda 
terhadap berbagai topik. 


KESIMPULAN 


Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa webtoon memiliki 
peran yang signifikan dalam meningkatkan minat baca generasi muda zaman sekarang. Faktor- 
faktor seperti pengalaman membaca yang interaktif dan menyenangkan, variasi genre dan tema 
yang menarik, aksesibilitas dan keterhubungan dengan teknologi, semuanya berkontribusi 
dalam memperkuat minat baca generasi muda. Webtoon membuka peluang baru dalam 
menciptakan pengalaman membaca yang menarik, mengikat pembaca dengan konten yang 
sesuai dengan minat mereka, dan memanfaatkan teknologi. 


SARAN 
Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan: 


1. Pendidikan dan Literasi: Sektor pendidikan dapat memanfaatkan webtoon sebagai alat 
yang efektif untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman generasi muda. Guru dan 
pendidik dapat mengintegrasikan webtoon dalam kurikulum atau kegiatan 
pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Mereka dapat 
menggunakan webtoon yang relevan dengan materi pelajaran untuk menjelaskan 
konsep-konsep yang kompleks secara lebih menarik dan interaktif. 

2. Kreativitas dan Diversitas Konten: Para pembuat webtoon dapat terus berinovasi 
dalam menciptakan konten yang menarik dan beragam. Mereka dapat menggali lebih 
dalam lagi ke dalam genre dan tema yang mungkin belum tereksplorasi sepenuhnya 
untuk menarik minat generasi muda yang lebih luas. Diversifikasi konten webtoon 
dapat membantu memenuhi preferensi pembaca yang berbeda dan menjaga minat 
baca mereka tetap tinggi. 


8| Page 


3. Penelitian Lanjutan: Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk memperdalam 
pemahaman tentang peran webtoon dalam meningkatkan minat baca generasi muda. 
Studi lebih lanjut dapat melibatkan survei, wawancara, atau observasi langsung dengan 
generasi muda untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman 
membaca mereka, preferensi, dan dampak webtoon dalam membentuk minat baca 
mereka. 


Dengan mempertimbangkan saran-saran tersebut, diharapkan penggunaan webtoon 
dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan minat baca generasi muda dan memperluas 
cakupan literasi di kalangan mereka. 


DAFTAR PUSTAKA 


Dwiputra, T., & Pratama, A. R. (2016). Pengembangan Minat Baca Melalui Novel Visual 
Berbasis Android. 


Fauziyyah, S. G., Kurnia, M. D., & Hasanudin, C. (n.d.). Pemanfaatan Aplikasi Webtoon 
untuk Meningkatkan Minat Baca bagi Peserta Didik. I(November 2022), 9-16. 


Putri, D. M., & Lubis, E. E. (2018). PENGARUH MEDIA SOSIAL LINE WEBTOON 
TERHADAP MINAT MEMBACA KOMIK PADA MAHASISWA UNIVERSITAS 
RIAU. JOM FISIP, 50), 1-15. 


Restianty, A. (n.d.). Literasi Digital , Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. 


9|Page 


